» » 
& 
an 


MENGOMEL 


“Jika mengenai kekuatan tenaga, Dialah yang 
mempunyai! Jika mengenai keadilan, siapa 
dapat menggugat Dia?” (Ayub 9:19). Mendengar 
perkataan Bildad, maka Ayub kemudian berkeluh 
kesah kepada Tuhan. 


Jika Tuhan mendatangkan bencana, 
karena dosa Ayub, maka bagi Ayub hal itu 
membingungkannya. Selama ini dia sudah 
bersungguh-sungguh membangun hidup takut 
akan Tuhan, tidak ada dosa yang ia sembunyikan 
di hadapanNya. 

Ayub mengakui otoritas Tuhan dalam 
kehidupan manusia, dan tidak ada seorangpun 
yang benar di hadapan Allah yang sempurna. 
Sekalipun terlihat seperti sewenang-wenang, 
sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun 
dapat berperkara dengan Tuhan (Ayub 9:1-15) 

Sekalipun Ayub tetap tidak merasa 
bersalah, dia tetap mengakui otoritas Tuhan, 
bahwa Dia berhak untuk bertindak sewenang- 
wenang, dan itupun tetap benar, karena Dia 
adalah Tuhan. (Ayub 9:17-35). 

Karena itu yang bisa dilakukan oleh 
Ayub adalah berkeluh kesah kepada Tuhan 
dan memohon supaya Tuhan menunjukkan 
kehendakNya, sebab mustahil manusia bisa benar 
di hadapan Tuhan dengan usaha dan pikirannya 
sendiri. 

Manusia, pasti penuh dengan kelemahan 
dan kekurangan, sehingga hanya Tuhanlah yang 
bisa menjadikan manusia benar di hadapanNya. 


Tanpa perkenanan Tuhan, maka sia- 
sialah segala usaha manusia untuk 
benar di hadapanNya. (Ayub 10:1-13). 


Apabila malapetaka ini memang 
akibat dosanya, maka Ayub berseru 
untuk minta petunjukNya (Ayub 10:14- 
17). Ayub berkeluh kesah kalau memang 
dia dilahirkan untuk dihancurkan, tetapi 
sekalipun demikian Ayub berserah 
kepada Tuhan atas segala kehendakNya 
(Ayub 10:18-22). Apakah berkeluh 
kesah itu dosa? 

Bilamana seseorang mengalami 
kesusahan yang seperti Ayub, maka 
keluh kesah adalah hal yang wajar, 
tetapi sekalipun demikian tetap ada 
batasan dari keluh kesah itu: 

Pertama, berkeluh kesahlah 
kepada Tuhan atau orang yang tepat. 
Kedua, jangan sampai menghujat 
Tuhan. Ketiga, jangan sampai “keluh 
kesah “ menjadi kebiasaan atau gaya 
hidup, yang artinya membuat kita suka 
mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. 


Bilamana kedua batasan itu dilanggar, 
maka “keluh kesah” menjadi tidak 
wajar dan berdosa di hadapan Allah. 

“Keluh kesah” menjadi wajar 
saat seseorang mengalami kondisi 
kesusahan yang di luar kewajaran, 
sebagai mekanisme mengurangi 
tekanan kesusahan. Daud pun pernah 
berkeluh kesah di hadapan Tuhan 
(Mazmur 13:1-6). 

Perhatikan bahwa “keluh 
kesah” Daud tidak melanggar 2 
batasan di atas. Keluh kesahnya adalah 
gambaran dari besarnya kerinduan 
untuk mengalami kelepasan dan 
kemenangan dari tekanan musuh- 
musuhnya. 

Bilamana saudara sedang 
mengalami tekanan masalah yang 
saudara rasa sangat berat, silakan 
berkeluh kesah kepada Tuhan. 

“Percayalah kepada-Nya setiap 
waktu, hai umat, curahkanlah isi 
hatimu di hadapan-Nya: Allah ialah 
tempat perlindungan kita.” (Mazmur 
62:9). Ml (Pdt. Samuel Handoko) 


kn “SEO ,L PA 


“Celaka! Alangkah terlelapnya para 
gembalamu, hai raja negeri Asyur! Para 
pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak 
di gunung-gunung.” (Nahum 3:18). 

Presiden terpilih Amerika Serikat, 
Zachary Taylor, dijadwalkan akan dilantik siang 
hari, pada Minggu 4 Maret 1849. Namun 
Taylor menolak dilantik hari Minggu, ia 
meminta dilantik pada hari Senin siang. Akan 
tetapi, undang-undang melarang presiden 
sebelumnya, James Polk, memperpanjang 
masa kerjanya walaupun hanya sehari. Senat 
tidak mempunyai jalan keluar selain menunjuk 
seseorang untuk berperan sebagai presiden 
selama 24 jam, mulai Minggu siang hingga 
Senin siang. 

Para senator kemudian memilih 
David Rice Atchison, Ketua Senat, 
untuk menjadi presiden sehari. 
Namun, seminggu terakhir di 
masa kerja Presiden James 
Polk ternyata sangat 


melelahkan Senator Atchison, 
dan ia memilih hari Sabtu 
malam untuk beristirahat. Ia 
meminta siapa pun untuk tidak 
membangunkannya dengan 
alasan apa pun. 

Atchison tidur sepanjang 
Minggu pagi, hingga Senin pagi, 
dan akhirnya ia bangun pada 
hari Senin pukul dua siang. 
Atchison tertidur selama masa 
kerjanya. Ia adalah presiden 
sehari yang tidak pernah 
sempat menjalankan tugasnya. 

Lelah karena kesibukan 
yang luar biasa tidak hanya 
“menjebak” Atchison, tetapi 
juga bisa kita alami. Inilah yang 
kata Raja Daud membuat setiap 
orang yang gagah perkasa 
kehilangan kekuatannya. 
“Orang-orang yang berani telah 
dijarah, mereka terlelap dalam 
tidurnya, dan semua orang 
yang gagah perkasa kehilangan 
kekuatannya.” (Mazmur 76:6). 


Sibuk 

Di tengah hari-hari 
yang sibuk dan penuh dengan 
tekanan, masih ada berkas- 
berkas keindahan di sekitar kita 
yang memancarkan kebaikan 
Allah. Semua ini bagaikan 
cahaya surgawi yang menerobos 
masuk ke tengah alam semesta, 
ketika kita mau menyediakan 
waktu untuk berdiam sejenak 
dan merenungkan kasihNya 
atas kita. 

Entah apa yang 
terjadi apabila Musa hanya 
melirik pada semak duri yang 
menyala “tetapi tidak dimakan 
api” itu (Kel. 3:2)? Entah 
apa yang terjadi apabila ia 
mengabaikannya dan dengan 


segera memilih untuk melakukan 
hal lain? (Tentu saja ia harus 
menjaga domba-dombanya 

dan melakukan tugas-tugas 
penting lainnya). Bisa jadi, ia 
akan kehilangan kesempatan 


luar biasa untuk bertemu dengan 


Allah yang hidup, peristiwa yang 
mengubah seluruh hidupnya 
(ay.4-12). 

Adakalanya dalam hidup 
kita harus melakukan sesuatu 
dengan cepat. Namun secara 
keseluruhan, hidup haruslah 
dijalani dengan tidak terburu- 
buru dan lebih peka pada 
keadaan yang ada. Hiduplah 
dengan menjalani masa kini. 
Hiduplah dengan penuh 
kesadaran: dan lihatlah pancaran 
kasih Allah yang menerobos 
masuk dalam hidup kita. 

Hiduplah dengan 
memperhatikan keajaiban yang 
sedang terjadi, seperti peristiwa 
terbitnya mentari. Peristiwa itu 
mungkin bersifat sementara, 
tetapi itu melambangkan 
keabadian yang sedang menanti 
kita. 


Terlelap 

Simson tertidur lelap 
di pangkuan Delila dan ia 
kehilangan rambutnya yang 
menjadi kekuatannya. Tertidur 
lelap juga membuat 5 gadis 
bodoh gagal bertemu sang 
mempelai. Prioritas penting bisa 
terabaikan. Kita bisa kehilangan 
momentum penting gara-gara 
terlelap tidur. Jadi, aturlah ritme 
hidup, termasuk ritme kerja 
kita. Jagalah selalu stamina dan 
kesehatan kita agar tetap prima! 
Peliharalah momentum penting 
kita, jangan terlelap! Ag/ 


Hiduplah 
dengan penuh 
kesadaran, 
dan lihatlah 
pancaran 
kasih 

Allah yang 
menerobos 
masuk dalam 
hidup kita. 


Cv ana 


RAJAWALI 


Rekaman kotbah MSTV 2 


dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali @ 
dengan menghubungi 
Woo Li Tayangan Ulang 
www.mstutv Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 


11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 / 
www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


“ Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


Be 
SUKABUMI 


sit 
ji 
1 
1 
: 


| PESONA PANGRANGO 
BLOK AG NO. 2, SUKABUMI 


| CONTACT PERSON: 
SEKRETARIAT : (0266216123 
ARSIH : 08561611990 


Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 


: (Re-run) 

: Before 30 Show 

! “Miracles Edition” 

: Pk.10.00/ www.mstv.tv 


Oo 


: Tayangan Ulang 

: Ibadah Minggu II 

: GMS Pusat 

: Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
: 11.00, 14.00, 17.00, 

: 20.00, 23.00 / 

: www.mstv.tv 


SATUROAN 
06.DecCemBeR.2014 | 4PM 


sunan 
0o7.DecemBeR.2014 | iPmM 


@GMS MamkatL PS. SumiaTi SUPIT 


OMESSCOOM: AKU asma panjonanrraa Gl 0 GG atau 


: Mawar Sharon 

: Women 

: Pk.10.00/ 

: GMS main hall 

: Pdt. Andreas Soestono 
: Wakarta) 


: De Cafe 

: Pk.18.30/ 

: GMS main hall 

: Pdt. Andreas Soestono 


: Wakarta) 


Yalan Tuhan” : “One Worship” 

Pk. 02.00, 05.00, 08.00, : Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, — : 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 / : 20.00, 23.00 / 


www.mstv.tv : WWW.mstv.tv 


Pdt. Leonardo Sjiamsuri : Pdt. Mulyadi Budiyanto 


: Doa Malam 

: Pk.19.00/ 

: GMS main hall 

: Pdt. Judy Koesmanto 


: (Re-run) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 

: Pk.19.30/www.mstv.tv 


(Re-run) 


Before 30 Show 
: “Miracles Edition”: 
: Pk.15.00/ www.mstv.tv | 


: Army of God 
: Pelajar 

: Pk.16.00/ 

: GMS main hall 


Pro-M Revolution 
: Pk.19.00 / 
: GMS main hall 


selama 4 tahun int, 
sehingga program before 


berkat bagi para pemirsa 


kesayangan Anda ini 


di www.philip mantofa.com 


: Sunday Service 

: Pk.07.00, Pk.10.00, 
: Pk.16.00, Pk.19.00 
: GMS main hall 


' EagleKidz 
: jadwal di hal. 8 


Perpuluhan 
: di setiap ibadah 


: Army of God 
: Pemuda 

: Pk.13.00 / 

: GMS main hall 


Pemirsa setia kami, mulai Desember 2014 


before 50 tidak lagi tayang di Global TV 


Kami berterima kasih kepada Global TV 


atas kerjasama yang telah terjalin 


dapat menjadi 


Anda dapat tetap menyaksikan program 


before 0 


N 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

WS @gmschurch 
@GMSwarta 

WWoereja mawar sharon 


GMS Surabaya 
Kebaktian Umum | PJ 
Kebaktian Umum II Pk. 
Kebaktian Umum III Pk. 16.00 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 
Kebaktian Pemuda PI 


Kebaktian Anal Pk. 07.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
Kebaktian Anak II Pk. 10.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 

English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 
1.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk. 19.00 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


GMS Timur (Unity) 

Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak 3 Pk. 16.00 
Ruko Klampis Sguare 

blok A no. 22-23, 

Jl. Klampis Jaya Surabaya 

Cp. Melyana (089677931982 / 
08883001800) 


GMS Selatan (House of Victory) 

“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 
& Rungkut 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 

Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Surabaya Barat (Revelation) 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum # Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Madiun 

Keb. Umum Pk.17.00 
Keb. Youth Pk.10.00 
Hotel Kartika Abadi It. 1, Jl. Pahlawan 54 
Sekretariat: 
Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS Sidoarjo 

Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 
Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Malang 
eb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
eb. Anak I Pk. 07.00 
eb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
eb. Anak II Pk. 10.00 
Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 


Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


GMS BD “Immanuel” Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Jombang 


eb. Umum | Pk. 07.00 
eb. Umum II Pk. 16.00 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
eb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 


eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 
Sekretariat & tempat Ibadah: 

ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 

Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Tulungagung (Revival) 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 
eb. Umum II Pk. 16.00 
eb. Anak II Pk. 17.45 
eb. Remaja Pk. 10.00 


Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


GMS Jember 
eb. Umum Pk. 07.00 
eb. Umum II -- Pro-M Pk. 10.00 
eb. Umum III Pk. 16.00 
eb. Youth Pk. 13.00 
Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang (Amanat Agung) 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 
Jl. Gatot Subroto 408 

CP:lrma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 


Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 


0293-313017 


GMS Salatiga (Double K) 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 
Jl. Sukowati 62, Salatiga 

Telp/Fax (0298) 328124, 

CP: Paulus Eko (085727615597) 


GMS Semarang (Tower of Victory) 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 


Jl. Majapahit 198 


Telp. 024-6721318, 


'ax. 024-6720283 


GMS Kendari (Breakthrough) 
Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 


Megamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 


Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS Lampung 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Ambon (Restoration) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 
(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 


eb. Umum Pk. 09.00 WIT 
eb. Pelajar Pk. 13.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 


Porto Haria Saparua 
Cp: Christian Loupatty 
(0852 5490 1242 / 0931-21487) 


GMS Masohi (Mlk Tengah) 


CP: Bevi (08995585032) 


GMS Bandung (Double T) 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Jakarta (Favour) 
Ibadah Umum I #Anak | 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum I #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Hall It. 2 Apotik Budi Sehat, Jl.S. Parman 
(Depan SD Kalam Kudus-Pasar Legi) 
Sekret: dr. Supomo 77,79, 

Telp/ Fax: 0271-723172 

CP: 

Daniel S. 088801332789 

Iwan Hartono -62817725770 


GMS Manado (Tower of Strength) 


Keb. Umum | - Anak — Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Mongindisi (Depan Gudang fresh 
Mart) Kompleks Bahu Mall - 

Skrt: Jl. Diponegoro no.121, Teling 
Telp/Fax: 0431 — 863877 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Banjarmasin (Marvelous) 
Keb. Umum (It.3) Pk. 10.00 WITA 
Keb. Anak (It.1) Pk. 10.30 WITA 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 


Hotel “PALM”, Jl. S. Parman 189 
Sekret: Jl. Mahat Kasan 52, 

Simpang Gatot VI 
CP: Yuliana (0511) 3262458 


GMS Pekanbaru (True Vine) 


Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Makassar 
(God's Dwelling Place) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 

Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 

Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 

Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru 

Jl. Botolempangan) 

Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 
Cp: Neltje (082187924935) 


GMS Palembang (Lighthouse) 

Ibadah Umum I - Anak | : Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II - Anak II : Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP : Paul (081332212471) 


GMS Pontianak (Glory of God) 


Keb. Umum | (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Umum II (It.2) Pk. 18.00 
Keb. Anak (1t.3) Pk. 10.30 
Student Celebration Pk. 13.30 


Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 


ejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Medan (MY Home) 
eb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
eb. Umum | 4 Anak Pk. 08.30 
eb. Umum II - Anak Pk. 11.00 
eb. Umum III -- Anak Pk. 17.30 
eb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 


GMS Samarinda (Grace) 


eb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Citraland BL 17, Jl. DI Panjaitan 

eb. Umum Pk. 17.00 WITA 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


R. Serbaguna “The Pavilion” 

(sebelah Pisa Cafe), Jl. Muso Salim 28 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-7283438 
Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Balikpapan (Mercy) 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
CP: Charles: 081545917777 

Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum 4 Anak Pk. 09.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Keb.Youth Pk. 13.00 WITA 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WITA 


Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437 


“Daud memandang Tuhan 
sebagai Kota Benteng. Di dalamnya 
terdapat kekuatan kita, perisai dan 
tempat keamanan kita,” kata Pdt. Caleb 
Natanielliem dalam kotbahnya di ibadah 
Grand Opening Gedung Baru GMS Manado, 
pada hari Minggu (28/9) lalu. 

Dalam kesempatan yang sama, Pdt. 
Caleb juga memberi nama GMS Manado 
sebagai GMS “Tower of Strenght” (Menara 
Kekuatan). “Biarlah setiap orang yang 
keluar dari tempat ini bangkit dan jadi lebih 
dari pemenang,” katanya. 

Selain beliau, turut hadir adalah 
Bp. DR. Sinyo Harry Sarundajang, 
Gubernur Propinsi Sulawesi Utara, dengan 
didampingi Pdt. Thomas Budianto sebagai 
Gembala GMS Regional Sulawesi. 

Gedung Gereja yang baru ini 
berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi, Samping 
Apartemen Lagoon Kompleks Bahu Mall 
Manado. Pembangunannya memakan 
waktu 24 bulan sejak September 2012 lalu, 
dan telah melalui 2 kali perubahan desain 
gedung. 

DR. Sinyo H. Sarundajang dalam 
sambutannya mengajak para pemuda 
gereja untuk berani melakukan perubahan. 
“Perubahan itu neverending, tidak pernah 
ada batasnya tapi jangan selalu berharap 
untuk berubah di usia tua, itu sangat 
keliru,” katanya. 

Setelah prosesi pengguntingan 
pita, dilanjutkan dengan ibadah minggu 
yang dilayani oleh Pdt. Caleb Natanielliem. 
Tercatat, ibadah Umum I dihadiri 633 orang. 
Selanjutnya ibadah Youth dihadiri oleh 559 
dan ibadah Umum II dihadiri 351 orang. 

Terima kasih untuk dukungan semua 
pihak, terutama jemaat GMS di seluruh 
Indonesia, dalam daya, dana maupun doa. 
Tuhan akan membalas semua kebaikan 
Anda! HM (Nando) 


CHRISTMAS EAGLEKIDZ 


tHursDav,04.DEC.14 
PX 16.00-17.30 WIB 


MAINHALL-GMS 
g CEMPAKA 24 SURABAYA 


Untuk: 


- 
PN: 


ai 


KEBUTUHAN 


AKSI NATAL” ” 


04.DEC.14 


"K 18.30-20.30 WIB 


Untuk: MAINHALL:GMS 
1 2 1 CEMPAKA 24 SURABAYA 


PERALATAN MANDI 
SABUN (BATANGAN) 1500 PCS 
PASTAGIGI 60 GR 500 PCS 
SIKATGIGI  500PCS 

SHAMPOO SACHET 5000 SACHET 
HANDUKUK. 50X100 500 PCS 


PERALATAN SEKOLAH 
BUKUTULIS 5000 PCS 

PENCIL 5000 PCS 

BALIPOIN 3500 PCS 
PENGGARIS20 CM 2500 PCS 


SEMBAKO 

BERAS 2500KG 

GULAI W/2KGAN) 500 KG 
MIEINSTANT 6000 BKS 

MINYAK GORENG(@ 11) 800 LIR 


P0 VIALTA GE 


SUMBANGAN 
DAPAT DIKIRIM KE 


JLCEMPAKA 25, 
SURABAYA 
TELP. 031.535.1177 


NOTE: 

BILA MUNGKIN 
SUMBANGAN BERUPA 
DANA SUPAYA BARANG 
BISA DISERAGAMKAN 


NC 010 4017777 
AN. YSKB 


| 


B3 BER 07.00-10.30-14.00 17.30 


GEREJA MAWAR SHARON PRESENTS 


DING HO 


2/01 4 at GRAMEDIA EXPO SURABAYA 


Bagi jemaat yang ber-NIJ : " Pengambilan undangan sesuai jam 
22-23 November & ibadah GMS dengan tanda pengenal 
29-30 November 2014 asli (bukan fotocopy) 

“ Pengambilan undangan dapat 
Bagi jemaat yang tidak ber-NIJ dilakukan di booth penukaran 
6-7 Desember & undangan Natal. 
13-44 Desember 2014 " Undangan berupa tiket gelang yang 


merupakan tiket masuk (GRATIS). 


ag 


